No.35 

SELASA 14 JUNI 1938 

TAHOEN | 

Tel. 393 

DAGLBAD 

Lembar pertama 

Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
TERDIRI dari 2 lembar 

Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 


Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: „l.P.P.A. Pariaman AGENTEN : 
Drukk: ,,Perantaraan" Moeara Laboeh Alpaini 
Raafweg — Padang. Solok 'Alamsjoehoer Latief 


Bajaran lebih dahoeloe. Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan f0,75 Per 
lembar f0,03 Advertentie 10 sen per regel 


Drs. Mohamad Hatta contra „Het Volksdagblad" 


Pada tanggal 23 APril 1938 „Mata Hari" ada salin satoe toe chianat, seorang 
pendjoeal negelisan dalam ,,Aid" asal dari ,,Het rinja kepada imperlalisme Japan 
Volksdagblad", madjallah dari Communistisch Partij Holland jang menjerang 
pada dirinja dis Mohammad Hatta. Dari Neira k ta terima soerat beliau oentoek 
djawaban itoe serangan dari fihak communist di Nederland. Soeratnja Drs. 
Mohammad Hatta boenjinja ada seperti beri koet; Sebagaimana dahoeloe kaoem 
koloniale reactie mentjapai segala pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan di 
Indonesia sebagai ,,koeminis" dan sebagaimana Nazi Djerman menjama ratakan 
segala pergerakan jang dibentjinja dari kaoem social demokrasi de mokrat 
pecifis dan kaoem Katho liek sampai ke orang Jahoedi, begitoe djoega sekarang 
di Rus sia regiem Stalin mentjap segala mereka jang tidak disoekainja dan 
segala aliran jang menjimpang kekanan dan kekiri dari „generale lini" jang 
ditentoekannja dengan saloe tanda ,,Trotzkisme" Trotzky sekarang adalah nama 
bag segala opposisi dan mereka jang mempoenjai pikiran dan paham sendiri, 
bagi mereka jang tak tahoe mendidik semangat boedak dalam dadanja dan tak 
tahoe membebek seperti kambing mengikoet gembala kemana dibawanja. 
Trotzky dipakai djoega boeat menoetoep segala kesala han dalam rantjangan 
plan sendiri, dan boeat menimpahkan kesalahan itoe kepada mereka jang 
disoeroeh mendjankannja. Trotz ky selandjoetnja ageut Djepang dan agent 
fascisme. Dan siapa jang kena tjap nama Trotzky bersalah atau tidak, tahoe ang 


njawanja akan melajang. Dengan alamat inilah kita melihat ,,proces menjapoe 
bersih jang tidak berkepoetoesan berlakoe di Moskou sedjak tahoen 1935 
Mereka jang kemaren masih terhitoeng poediangga besar pahla wan Stalin, jang 
toeroeta mendjatoehkan hoekoeman mati atas kawan2nja lama jang ditoedoeh 
berhrloean ,,Trotzkisme" sekarang doedoek dibangkoe terdakwa menamai dirinja 
sebagai Trotzkys dan menoenggoe dengan gemen tar njawanja akan ditjaboet 
melaikatnja talin. Kewadjiban terdakwa hanja satoe menjoempahi dirinja sendiri 


bahwa ia seorang Trotzkiis pengdan facisme, dan kemoedian meminta 
sekeras2nja soepaja atas nja didjatoehkan hoekoeman mati. Dan kalau nanti 
hoekoeman mati itoe benar2 didjatoehkan ia djatoeh pingsan, sesoedah itoe 
meminta ampoen kepada Stalin jang Mahakoeasa soepaja njawa nja djangan 
ditjaboet. Adakah drama jang lebih sedih? Bagi mereka jang poenja piki ran 
sehat, „proces menjapoe bersih" di Moskou itoe menimboel kan satoe pertanjaan 
sadja: Kaau benar mereka jang ditoedoeh dan dihoekoem tembak itoe badjingan 
dan pengchianat semoea nja, apakah boekan satoe hal jg mengherankan, bahwa 
mereka itoe bisa memegang rol jang oet ma dalam pimpinan negeri dan 
masjarakat begitoe lama, dari revolusi Bolsjewik boelan Oct. 1917 dalam 
pertahanan Bolsjewik terhadap kaoem contra revolusi sampai dalam menjoesoen 
dan mendjalankan politiek kemakmoeran rakjat? Tetapi kita tahoe, proces itoe 
semoeanja komedie boeat mengaboei mata rakjat jang diperbodoh sebagai 
dialan oentoek menimpah kan kesalahan sendiri keatas poendak orang lain. Bagi 
Stalin njawa manoesia tidak berharga. Jg terhitoeng hanja kedoedoekan dik 
tatoernja sendiri, jang dimakan nja dengan Sovjet Russia dan de ngan tjita2 
communisme. Boeat mendjalankan politieknja, ia ti dak perloe akan manoesia 
jang tahoe berpikir merdeka dan kri tisch. la maoe mendjalankan rak jatnja 
sebagai mesin belaka, jg tidak mempoenjai roh, jang hanja menanti dan 
menoeroet perentah dari atas. Oentoek mengekalkan regiem itoe, segala 
kesalahan ditimpah kan kepada ,,Trolzky agent dan fascisme" dan segala 
kebaikan diseboetkan sebagai djasa Stalin sebab itoe segala poedjangga Roes 
jang berbitjara dimoeka oemoem, atau dia bernama Voro sjilof atan siapa djoega 
ia mes ti menjoempahi Tretzky sebagai pengchianat dan pendjoeal Tanah air dan 
memoedji Stalin sebagapemimpin besar. Ada samboengan 


Boegoek Tinggi ,,PERKI" Dapat perhatian Begitoelah semendjak keloear nja 
pentilan kita dalam Perki No 19-25 jang hersangkoet dengan pengemoedi 
Pergoeroean Islam g.g. Tinggi roepanja oleh belau2 jang bekerdja dalam itoe 
sekola han ada mendapat perhatian. Terboekti pada hari petang A hadotg 5-6-6- 
38 telah terdjadi kerapatan antara pengemoedi Is lam berserta dengan goeroe2. 
djoega toeroet di oendang pal e, sjeh moedo e. K Saidi dan e N Ahmad jang 
beliau2 itoe ada lah oelama jang terkenal di dae rah itoe. Didalam kerapatan tsb, 
disana diterangkan dengan pandjang lebar oleh pimpinan jang bahasa andainja 
perhoeboengan antara pengemoedi dengan goeroe2 hendaknja adalah ibarat 
acer de ngan tebing jang satoe mengoeatkan pada jang lain. Djadi melihat akan 
langkah jg diambil oleh beliau2 itoe memboeroe padang pengetahoean njata 
oleh kita jang bahasa pengemoedi itoe soedah hidoep di dalam abad ke XX kini 
djangan hedaknja sebagai kedjadian jang berlaloe jaitoe pertoeloengan an tara 
pengemoedi dengan goeroe djarang2 kepar (renggang. Begitoe djoega pada 


masa jg lampau pengemoedi2 itoe bekerdja djaoeh dari oekoeran agama Islam. 
Tetapi didalam ini kerapatan dengan soeara boelat atawa boeat mendjagai 
langkah beliau2 pengemoedi di masa datang diam bil boeat mendjadi ad veseur 
le. Sjech moedo 2e. e. H Saidi 3e. H. Ahmad. Djadi kalau kita perhatikan sepak 
terdjang jan diambil oleh beliau2 itoe memboeroeh padang pengetahoean, kita 
disini berse 


lang telah datang kepada Kepala Negeri disana mengadoekan bahwa kajoe 
kajoe2nja jang toemboeh dalam keboennja sendiri telah ditabang sadja oleh 
seorang jang berasal dari negeri lain dengan setidak semoefakat terlebih 
dahoeloe. Kajoe jang dipotong itoe ada berhaga kira2 F 30.Kabarnja perkara 
terseboet akan dikirim oleh kepala negeri. Koto Hilatang itoe kepada jang 
berwadjib di Solok. Bagaimana kesoedahan nanti kita kabarkan (Anak Kampoeng 


Kp. Djawa Selek. 


roepada Allah Hidoeplah Pergoeroean Islam. Pilot Solok dan daerahnja Perkara 
menaban kajoe orang lain! Menoeroet kabar jang kita perdapat bahwa dikota 
Hilalang telah terdjadi soeatoe perkara penabangan kajoe jang hak miliknja 
orang lain. H. Moelih begitoelah nama seorang pendoedoek kota Hila 


Diatas kemoerahan hati ketoea2 bergiat hendak berlomba2 menem poek 
kemadjoean igama islam jang Soetji, oleh ketoea2 Kp. Djawa Sojok telah 
diadakan satoe perkoempoelan jang bernama G.K.D.S. Kp. Djawa Sepakat, 
Perkoempoelan ini terdirinja di tahoen 1934, jang mana sampai sekarang 
berdjalan dengan bai dan actief. Begitoe djoega K.D.S.) ini mempoenjai tjabang 
lagi G.K.D.S.) Pemoeda Kp, Djawa Sepakat. Melihat dan dengan sempati hati 
G.K.D.S, ini bersama2, ialah seratoes persen, hian poen bekerdja dengan tenaga 
dan lain2nja. Begitoe lagi djika ada kematian di Kp. Djawa, segala G.KD.S. 
keloear akan mendjabat kerdjanja masing2 ada jang menggali koeboer ada jang 
mengalam papan, dan ada poela jang mengam bil air boeat mandi simajat, 
kependekkannja, orang jang mende rita kemalangan itoe, tidak tahoe menahoe, 
malahan apa kerdja dan oesaha terserah atas diri G.K.D.S. Dan waktoe majat 
dibawa kekoeboer, waktoe djenazah telah dipikoel anak G.K.D S., jang mana 
djenazah itoe kita lihati taobahnja seperti tjahaja mas jang gilang goemilang 
bersih kilatnja, dan disertai ditoetoep oleh beloedoe hidjau diatasnja. Dan 
waktoe sorenja G.K.D.S. berdoe joen2 pergi kesoerau boeat pergi Sembahjang 
magrib, dan sebeloemnja datang waktoe Magrih mareka doedoek2 diatas 
pelanta jang telah dioesahakan oleh anak G.K.DS. Dan agi G.K.O.S. ada 
mempoenjai kongsi gamat jang mana semata2 berdiri dari anak G.K.D.S., seperti 
toekang viol dan guitar dan lain2nja. Tiap2 petang Saptoe anak G.K.D.S. repatitie 
di Locaal di Kp. Djawa, jang mana diwaktoe 


dia repetitie itoe dengan tertip sopan dan dengan boedi perkerti jang baik. Oleh 
sebab itoe kita ambil pemandanganlah dan tjonto teladan bagi kampoeng2 jang 
lain, sebagaimana baiknja, djikalau kita semoefakat akan djalan igama is lam 
jang soetji. Dan ambil tjon to teladanlah kepada K.W.S. dan P.K.W.S.nja. Dari 


djaoeh kami do'akan pada illahi Rabbi, soeboerlah hidoepnja K.W.S. dan 
P.K.W.S.nja dan disampaikan Allah djoegalah na'nja, apa2 jang dimaksoednja 
Amin-Amin Ja rabbal'alamin (MT 


Atoeran perkawinan bangsa Indonesier Komite Perlindoengan Kaoem 
Perempoean dan Anak anak Indomesia telah kirimkan circulair pada beberapa 
perkoempoelan kaoem perempoean dan djoega 


EDITORIAL 
Bestuurs Academie 


Kemaren kita telah toeliskan bagimana pentingnja serta berbah gianja 
kedoedoekan Bestuur In tonesier boeat nasionale opbouw bangsa Indonesia ini. 
Sesoenggoehnja dalam hal ini kaoem B.B. oemoemnja haroes insjaf serta 
bersoemangat bahwa kewadjiban mereka istimewa jg didasarkan atas nasionale 
roeing itoe bahwa keselamatan bangsa serta noesa Indonesia ini poen berada 
sebahgian dalam tangan mereka. Terlebih lagi berhoeboeng de ngan djabatan 
mereka dalam kalangan bestuur jang senantiasa mendjadi kewadjiban bagi 
mereka oentoek memimpin masja rakat kita kepada keselamatan serta 
kemakmoeran rakjat dan negeri ini. Tidak dapat disangkal lagi bah 


wa nama dari djabatan mereka pada kaoem kaoem iboe jang itoe telah 
menetapkan bahwa keternama dimana ditoetoerkan pada mereka itoe 
dipoelangkan bahwa positie dari perkawinan 


boeat kaoem iboe bangsa Indonesia hingga sekarang beloem terlindoeng oleh 
wet dengan sempoerna. atoeran jang sekarang ini berlakoe tidak lagi tjotjok 
dangan keadaannja pergaoelan hidoep Maka karena itoe comite berpendapatan 
soepaja diadakan perbaik an, dengan djalan bikin satoe entweip ordonantie 
perkawinan jang haroes disoesoen oleh semoea organisotie dari kaoem 
perempoean dan sesoedahnja dimin takkan pengesahan dari rakjat Indonesia 
dimadjoekan pada pemerentah. Sampai sekarang soedah ada 26 organisatie 
kaoem iboe jang mengaboengkan pada comite terseboet. Sebagai president 
dipilih njoe nja Mangoensarkoro dan sebagai secretariesse njonja Mr. Santoso (Mr 
Maria Ulfah/ Sekolah islam Tinggi. Tentang peladjaran nja, Pembantoe Aneta di 
Solo mengabarkan: Peladjaran peladjaran jang akan diberikan palam Sekolah Is 
lam Tinggi menoeroet rantjangan selainnja tentang selak seloeknja agama Islam 
dengan seloeasnja maka moerid moerid djoega akan dikasih peladjaran 
peladjaran tentang agama lain antaranja tentang Aninisme, Hindoeisme, aga ma 
Kristen dan lain2. Agama Hindoe diberikan berhoeboeng de 


ngan isi keboedajaan dinegeri sini. Mempeladjari agama Islam de ngan seloeas 
loeasnja berarti djoega mempeladjari bahasa kesoesastraan Arab, sedjarah, aga 
ma Islam dan sebagainja. Selain ini poen dasar filosophie, ilmoe djiwa, ilmoe 
bangsa, rhetorica (moealawah) poen diadjarkan poela. 


kewadjiban serta kekoeasaan oenoek memimpin rakjat kepada kemakmoeran 
serta keselamatan kita bersama itoe. Pegawai B.B. tegasnja pegawei 
Binnenlandsch Bestuur ambtenaar itoe bila diartikan de ngan tjara literair atau 


etymolo gienja maka tidak dapat dipoeng kiri lagi bahwa djabatan bes tuur jang 
berasal dari bestieren jaitoe mengemoedikan de ngan perkataan lain memimpin. 
Melihat akan keadaan itoe, maka pikoelan mereka itoe moengkin djadi 
berbahagia sekali jang mana poela tidak berarti bahwa mereka itoe tjoema 
mempoenjan kewadjiban boeat melakoekan sesoeatoe peratoeran dan perintah 
dan pemerentah itoe sadja. Jang mendjadi eerste vereisch te boeat seorang 
pegawei bes tuur kelihatan disini jaitoe ,,leiderschap". Leiderschap jang 
ditoentoet oleh djabatan pegawai B.B. itoe bertambah dapat diperkokoh 
berhoeboeng dengan berdirinja sekolah ,,Bestuursacademie" jang akan diboeka 
nanti dalam boelan Sep tember jang akan datang. Walaupoen tingkat peladjaran 
dan pelbagai peratoeran jang berhoeboeng dengan pemasoekan 
kebestuursacademie itoe beloem mentjoekoepi angan angan mereka, akan 
tetapi berdirinja sekolah itoe adalah soeatoe kepenti ngan jang haroes dihargai 
tinggi djoega. 


Sesoenggoehnja dengan ada berdirinja bestuuracademie itoe, maka terdapatlah 
satoe djalan boeat pegawai B.B. oentoek bekerdja kearah mentjapai tjita tji ta 
mereka sendiri teroetama oentoek memperbaiki kedoedoekan sendiri sehingga 
mentjapai hak berdiri sendiri sebagai jang dite tapkan dalam artikel 118 1,8. 
Kedoedoekan kaoem B.B. dida lam maatschapij jang berada sekarang ini 
mengambil tempat jg terkemoeka dengan perkataan lain "de leidende rol2 jang 
istimewa mempoenjai kewadjiban oentoek membentoek masjarakat baroe 
didalam tanah air dan bangsa sendiri. Akan tetapi walaupoen tjita2 mereka 
kaoem B.B. telah mak boel, akan tetapi mereka itoe tentoe beloem merasa 
poeas dengan berdirinja bestuursacademie itoe, Terlebih lagi mereka itoe haroes 
djoega melihat kepada pegawai sebawahannja seoempama nja kaoem 
djoeroetoelis, sebagai mana toean van der Plas berka ta dalam congres P.P.B.B. 
di Soerabaja baroe ini bahwa ,,pegawai2 jang paling ketjil itoe ialah djoeroetoelis 
itoe boekan tjoema toekang2 toelis jg ta' ada 


soedah seharoesnja mendapat perbaikan bahkan pendidikan agar sekalian 
lapisan dalam kalangan kaoem B.B. itoe dapat terdidik dan kokoh adanja. 
Dengan begitoe dapatlah mereka kaoem B.B. oemoemnja mentjapai tjita tjita 
jang berada dalam golongan mereka sendiri. Soedah tentoe gerakan jang 
seroepa itoe tidak akan loepoet dari berapa reacties. Terhadap kemasoekannja 
betuursacademie itoe poen telah diakoei oleh bondsvoorzitter da ri P.P.B.B. 
sendiri toean Soetar 


artinja, melainkan djoega prijai2 bestuur, malah boleh dikatakan djembatan jang 
paling terpenting antara pemereutah dengan rakjat jang terperintah. Djadi dari 
perkataan terseboet dapatlah ditarik kesimpoelan bah wa sendi pekerdjaan B.B. 
itoe sebahgian terpikoel djoega pada pegawainja rendahan sebagai djoeroetoelis 
2 itoe, sehingga kalau mereka jang didjadikan djembatan atau orang peranta 
raan masih lemah sadja dan tidak kokoh dalam segala hal, senantiasa 
perhoeboengan jang diharapkan oleh pemerentah de ngan rakjat jang 
diperentah itoe akan ta' moengkin kokoh poela sebagaimana jang dikehendaki. 
Kalau kita perhatikan dengan betoel maka kedoedoekan kaoem djoeroetoelis 
itoe soedah selajak nja benar mendapat perhatian terlebih dahoeloe dari 


golongan2 jang lain. Malahan kedoedoekan mereka itoe sangat sempit sekali 
tidak sadja berhoeboeng dengan gadji jang telah begitoe ketjil, teta pi pintoe 
boeat promotie jang lebih tinggi amat sempit sekali. Maka kedoedoekan mereka 
itoe 


djo dalam pidato pemboekaan congres bahwa sesoenggoehnja beloem 
memoeaskan. Ini poen dirasakan djoega o leh tjabang FPBB jaitoe VAIB. di 
Betawi jang telah melansoeng kan rapat anggotanja. Mereka itoe memadjoekan 
keberatan berhoeboeng dengan peratoeran oentoek memasoeki mendjadi 
candidaat dari academie tsb, tersebab candidaat itoe akan dipilih tjara 
provincie2 dan sete roesnja jang dari pada itoe baroe dipilih, sedangkan 
djoemlah nja ada ketjil poela. Dapatlah dimengerti bahwa kandidaat oentoek 
memasoeki bestuuracademie itoe sesoedah disa ring disaring lagi, sedangkan 
kans begitoe ketjil sadja Kita jakin bahwa PPBB ten toe akan mengambil tindakan 
serta berichtiar sedapat moengkin oentoek memboekakan pintoe 
bestuursacademie itoe seloe as2nja moengkin. 


KOTA 
Siapa wakil kita di ge2 meenteraad 


Goeroe2nja Dirantjangkan bahwa angkatan goeroe goeroe di Sekolah Islam 
Tinggi dilangsoengkan oleh Pengoeroes sekolahan itoe perdjan djian lamanja 
mereka mengadjar. Sedapat dapat goeroe goeroe itoe haroes soedah beroemoer 
antara 25 tahoen sampai 75 tahoen. Goeroe goeroe di sitoe nama nja doea 
matjam; docent dan lector. Docenten jalah jang di angkat dan digadji oleh 
Pengoe 


roes Sekelahan. Lectoren diang kat atas permintaannja sendiri jang mana 
mereka ini serahan dari instellingen instellingen lain nja. Lectoren berdiri diloean 
schoolformatie. Tetapi lectoren dan docenten bersama sama mengadakan 
pembitjaraan tentang soal daftar peladjaran, rantjangan peladjaran tentang hari 
liboeran dan sebagainja. 


Sebagai mana pendoedoek Gemeente Padang telah mengeta hoei djoega dalam 
boelan Juli jang akan datang diadakan algeheele verkiezing di Gemeente raad 
Padang ini. Bersamaan dengan ini sedang kan ditempat2 lain misalnja di 
Semarang Palembang dsb. menoeroet kabar2 jg tersiar telah sama sama bergiat 
oentoek menghitoeng langkah jang mesti dim bil boeat pemilihan, maka Padang 
sampai saat ini masih sadja dingin roepanja. Apakah sekiranja pendoedoek 
Gemeente tidak bagitoe merasa penting dengan pemilihan itoe kita tidak dapat 
memberi tahoe kan akan tetapi pasti soedah bah wa djika kita tidak bergerak 
oentoek pendoedoek gemeente oemoem maoepoen kiezer choe soes boeat 
mentjari wakil rakjat dan boeat rakjat soedah tentoe mendjadi soeatoe keroegian 
besar bagi kita bersama2 Djangan sebagaimana telah bij asa peribahasa 
»roemah soedah tokok berboenji" maka kita andjoerkan disini soepaja bersiaplah 
kita oemoemnja disini oentoek mentjari wakil dalam gemeente itoe. Bersiaplah 
oentoek mentjari wakil rakjat, tersebab rakjat itoe 


haroes diwakili, terpilih dari dan oleh rakjat jang mesti mewakill rakjat jang 
diwakilkan oleh rak jat itoe sendiri poelaMelihat jang akan soedah2, jg mana 
djoega kita tidak akan meloepakan djasa2 wakil itoe sertaperdjalanan perwakilan 
selama periode jang akan habis itoe, maka kita mengemoekakan soepaja rakjat 
mempoenjai kewadjiban oentoek berhati2 sebeloem memoelangkan 
kepertjajaan boeat selama periode ang akan datang itoe, Tersebab ketahoeilah 
bahwa selama 4 tahoen, kita akan diwa kili! Kalau sekiranja kita tidak berhati2 
maoepoen dengan teliti mentjari wakil boeat selama 4 tahoen jang akan datang 
itoe maka selama 4 tahoen itoe poela kita haroes memikoel akibat da ri 
kesalahan maoepoen kekilafan sendiri. Selama 4 tahoen itoe poela kita kiezers 
teroetama sekali akan hidoep dalam penjesalan sedang kan sesalan rakjat jang 
boekan kiezers akan terlimpah atas bahoe kiezersta. Selama empat tahoen itoe 
poela kiezers akan berdosa terhadap rakjat gemeente jang ketjil. Tjara serta 
pilihlah wakil jang dekat pada rakjat, djangan dimana rakjat dimana wakilnja, 
atau wakil itoe boeat mewakili dirinja sendiri sebagi wakil poela. Oleh sebab itoe 
bersiaplah rak jat gemeente Padang sedjak sekarang. Berboeatlah apa jang 
haroes diperboeat. Bersedialah soepaja djangan menjesal nanti atas kesalahan 
sendiri. Marilah sama2 kita lihat sambie menoenggoe resultaat dari andjoeran 
ini. Memilih wakil boeat diwakili dari rakjat boeat rakjat. Anak2 nakal Seorang 
bernama 1 glar Satoe kang pedati dan tinggal di Alang Lawas telah memberi 
tahoekan pada polisi bahwa kamarnja de kat djendela jang terboeka telah 
dikotori dengan kotoran jang boleh djadi dilemparkan dari loear. menoedoeh 
seorang anak bernama B poetara dari L ting gal di Alang Lawas djoega jg 
melakoekan perboeatan nakal i toe. Didoega tersebab bapak anak itoe dengan 1 
telah ada djoega pertjotjokakn terlebih dahoeloe. B. moengkir melakoekan 
perboeatan terseboet. Onkos2 Hadji akan lebih mahal lagi. 


dji dari Hindia Belanda ke Djed dah akan tetapi seperti biasa jaitoe F 225,- boeat 
satoe retourtic ket, djadi kenaikan tarief dalam tahoen 1937 jaitoe boeat perta 
ma kali sesoedah beberapa tahoen, tinggal tetap djoega Begitoe djoega kapal2 
jang berdjoemlah 12 ditambah dengan satoe kapal lagi boeat navervoer akan 
tinggal tetap. Dari berita ini dapatlah ditarik kesimpoelan bahwa maatschapaij 
itoe beloem mempoenjai kepasti an tentang djoemlah kandidaten hadji diwaktoe 
jang akan datang Akan tetapi dapat dirasakan bahwa djoemlah itoe tidak akan 
melebihi dari jang soedah2. MUTATIE DI PLAASTELIJK KANTOOR. 


Ditempatkan di Padang Hoofdco nies b.d. kantoordienst v.h. Bin nelandsch 
Bestuur Masfar sekarang di Gewestelijk kantoor di Sibolga. Ditempatkan di 
Plaastelijk kan toor di Fort de Kock I.P. Sire gar sekarang berfempat di plaat selijk 
kantoor di Padang. 


KEHILANGAN POSTWISSEL! 


Seorang jang bernama A.N. soekoe S. jang tinggal di Kam poeng Sebelah telah 
kehilangan didjalan Kampoeng Sebelah itoe djoega satoe postwissel dengan 
harga f 10,— berasal dari Benkoelen. Dihar pasiapa jang mendapat postwissel 
itoe akan soeka memberikan pada polisi atau sekiranja pada jang adres jang 
tertoelis diatasnja. KETJOERIAN. Seorang per. A. soekoe K. tinggal di Pasar 


Oesang telah ketjoerian soeatoe tjintjin mas de ngan satoe mata inten. 
Begitoelah diketahoei bahwa jang mengambil tjintjin terseboet seorang 
familienja djoega jang bernama T. soekoe M. jang ting tinggal di Kampoeng 
Djawa Da lam. T. mengakoe bahwa telah mendapat tjintjin itoe, dan boekan ia 
mengambil, sedangkan tjintjin terseboet telah didjoealnja pada hari 
diketemoeinja itoe pada seorang toekang djoealan barang2 mas di Kampoeng 
Djawa dengan seharga f 7.50. Soedah tentoe sadja T. itoe mesti teroes 
berhadapan dengan polisi sekiranja perempoean A. jang berfamilie dengan 
tertoedoeh tidak menarik atau mematikan perkara itoe. Tjintjin itoe sekarang 
telah di beslag oleh polisi. RESULTAAT EXAMEN 


Menoeroet beritanja B.N, maka pemerentah Hedjaz akan mengambil tindakan 
oentoek menaik kae segala tarieven seoempama transport etc. diwaktoe boelan 
hadji jang akan datang. Berhoeboeng dengan itoe maka senentiasa harga harga 
dari berapa barang2 akan toeroet naik poela. Tarief passagier dari Kongsie Tiga 
membawa penompang ha 


Moerid2 jang madjoe boeat examen HBS dari Epenbare Eur Lag. School R.J. Brest 
AM Anema R. Ak mam HJ Lorenz dan S van den Schaaf, Mendapat verklaring 
boeat teklas Mulo. W.YJs FJ Lodeinzen G. MA Spit A Geelhoed P Kuschel O, 
Weismann dan F. Bergman. Loeloes boeat oedjian Mulo 


e, klas F. Volcke. Dari sekolah Meisjes scool Zuster van Liefde loeloes boeat 
oekjian masoek HBS, mej. S Nij dam A Rassat B de Ridder dan K Lim. Fluitorkest 
anak2 sekolah kota Padang Comite pasar malam miata kabarkan pada 
pendoedoek Padang serta poeblik oemoem bahwa pasar malam Padang pada 
hari Ra boe 15 Jun i38 malamnja akan dihiboerkan oleh fluitsorkest moerid 
moerid sekolah kota Padang jang terdiri dari kira2 60 moerid fluitorkest 
terseboet di pimpin oleh goeroe goeroe moerid jaitoe e, Hamid goeroe Simpang 
Haroe Belakang Tangsi dan Teran dam. Het Comite Soerat kiriman 


Diloear tanggoengan Redactie. TIKALAK. Penghoeloe kepala wang serajo. 
Bahagian Solok satoe kam poeng jang bernama Tikalak tentoe pembatja tidak 
akan ragoe2 lagi. Penghidoepan anak negeri nja masoek bilangan koerang dari 
sederhana. Boleh dikata bergantoeng kepada perantawan djoega. Amat sajang 
kampoeng jang soedah begitoe keadaannja sepantasnja ibarat sakit ada obatnja 
tetapi sebaliknja anak negeri jg serbamiskin itoe ditambah djoega desakan 
kepadanja. Desakan ini datangnja dari seorang jang bertitel angkoe kepalo, 
Desakan ini boekannja satoe doea sadja soenggoeh banjak jg menjedihkan, 
tetapi jang dioeta makan disini ijalah barang siapa jang dapat kiriman oeang dari 
sanak famili atau soeaminja masing2 maoe tak maoe mesti di potong lebih 
dahoeloe. 


Bisikan ,,Perantaraan kita". Banjak oerang nan malang Aloen samalang badan 
hamboe Malang bak misa padi saliboe Moesin talampau badan toemboeh Tagak 
dibantjah kakaringan Oerek dikaroeik banto laoeik Batang taledo dek sianik 
Boeah moedo pianggang banjak Nan boneh lah djadi ampo tabang Kok njo tibo 
moesin paneh Boeah mantjinto karangkiang Kironjo tampoek alah ampo 
kasatangkainjo Tinggalah rantieng masiek sadjo Maboeek manantang langik 


tinggi Akie kalak mendjadi boeah ratok Tapi soenggoehpoen baitoe Namoen 
ambo indak poetoeih asoe Barakaik saroean ambo nangko Kok lai oentoeeng 
mendjadi paratian Bagi sahabaik djo kanalan Sarato pambatjo nan boediman 
Baolah kawan basamo-samo Telong madjoekan ambo nangko Soepajo nak 
baboeah boneh poelo Nak talawan doenie oerang. Asa boedi kababaleh Indak 
nan boeroeek kataboeang Oemar D.I.K. 


Jang mendjadi alasan kerena sanak ataw soeami itoe ada sang koetan jaitoe 
oewang serajo. Sedikitnja penoelis merasa heran karena sanak ataw soeami 
masing2 soedah lama membajar rodi dan belasting di rantaw. Lagi poela apakah 
pantas toeankoe jang tinggi jang beroetang toeankoe jang rendah jang 
membajar. Apa salahnja kepada orang jang bersangkoetan betoel dimin tak 
kalau sekiranja benar dia ada sangkoetan di harap kedjadian jang koerang 
senonoh ini mendjadi perhatian jang berwadjib. Soepaja djangan menambah 
djoega kepada kesoesahan anak negeri. 


Pegharapan Administratie Kepada toean2 langganan ,,Perki" jang sampai 
sekarang ini beloem mengirimkan oewang pelamboeknja Perki maka kami 
berharap dengan sangat tapi hormat soepaja soedi kiranja mengirimkan oewang 
pelamboek nja Perki itoe. Begitoelah pada toean2 diloear kota jang telah kami 
kirimi blanco postwissel formulier akan sigra poela mengirimi kembali beserta 
dengan oewangnja Dengan membantoe ,,Perki" itoe sebagi peloenasan. 
kewadjiban masing2 tidak lain sama artinja dengan mendjoendjoeng tingginja 
»Sself-respect" masing2 poela Terlebih dahoeloe banjak2 terima kasih. 


Administratie kantoor ,,Honest Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep 
mengerdjakan boekoe 2 dagang sampai beres pada a countant belasting dienst 
diharap toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan 
oleh orang jang soedah mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang 
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De 
Beheeder 


Hendak benergian 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja medel baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APBOPELEPA De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang auto". Pasar Moedik 33 dan 
pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 396 Agent dari Gouv 
autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman Menoenggoe dengan hormat 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst .S S. S. 
NARAS 


LOEBOEK VIA 


ALOENG TIKOE 
V.V SPECIAAL 


Administratiekantoor CENTRUM“ BEHEERDER Dahar Azis Raafweg. PADANG 
Telefoon No. 277. Belastingconsulent en Administratie 


Membawa barang2 dan passagiers Dienstberangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 
6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820 pagi dapat persamboengan dengan kereta 
api ke Padang dan Tanah Darat II Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 
petang dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang station dau padang 
Pandjang. Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari 
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 
tengah hari Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang 11 dan tanah darat 
masoek di Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini 
dienst ada auto baroe dan didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper 
tjaja Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra Datanglah pada segala 
stations S.S.S dan stations auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan 
meminta keterangan lebih panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst 
auto S,SS berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


Koendjoengilah Djangan loepa MOESLIM HOTEL Dan Restaurant Balai Baroe 
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja 
bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean 
adanja. 


HORMAT BEHEERDER F.LIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Ban Padang 
dan Fort de Kock. 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japoes, 
sampai jg kasar2 Beheerder 


A, OAMAN D.D. 


102 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Petengan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


SELASA 14 JUNI 1938 
DAGBLAD 

LEMAR KEDOEA 

99 

ASANOESAR MAA 
Komintern instrument Stalin 


Dalan artikel kita jang telah bertoeroet toeroet me-oeraikan politiek moeslihatnja 
Stalin dengan gerakan Komintern, tjara bagaimana mereka itoe hendak 
menghidoepkan api pembakaran doenia jg bertoeroet2 dengan menghidoepkan 
peperangan sau dara dalam tiap tiap negeri kaoem bourgeouis. Berhoeboeng 
dengan itoe sebagai penoetoep dari serie artikelen kita itoe maka dapatlah kita 
menjatakan bahwa gerakan Komintern itoe sebenarnja ada lah soeatoe perkakas 
sadja da m tangannja Stalin. Apa jang sekarang dihaslikan oleh politiek Sovjet- 
Unie itoe te rang dan njata boektinja peperangan saudara di Europa di Spanjol 
jang mana sampai hari ini masih sadja teroes meneroes. Dengan djalan seroepa 
itoe Sovjet Unie akan memperloeas sajapnja agar dapat beroerat berakar 
doctrine Sovjetisme itoe dalam doenia ini. Politiek itoe tida sadja boeat di Europa 
akan tetapi djoega sampai kenegeri2 loear misalnja di Tiongkok jang sebahgian 
besar telah berada dibawah pengaroehnja Sovjet Dalam peperangan jang ada di 
Tiongkok ttoe antara Japan dengan Tiongkok djoega memboektikan bahwa 
sokongan jang sebahgian besar diterima oleh pasoekan Tiongkok dengan 
generaalnja Chiang Kai Shek jaitoe dari Moskou. Tahadinja dimana generaal 
Chiang Kai 3hek jang mempoenjai politiek anti Sovjet sedang kan Chiang Kai 
Shek telah pernah ditahan dan ditawan oleh kaoem communist Tionghoa 
sekarang sama sama menoekarnja toedjoean politieknja dengan memintak 
bantoean pada Russia dalam medan pembelaannja atas serangan Japan. Dengan 
ini poen kita hendak menarik perhatiannja oemoem pada feiten jang terpenting 
diloear negeri jang mana djoega telah dialami oleh politieknja bolsjewisme itoe. 
Selama itoe tidak ada satoe element jang dibiarkan sadja hanja sebaliknja 
mereka bekerdja dengan giat serta peroeh tenaga boeat meneroeskan 
"peperangan klas2 dalam doenia international Segala kedjadian itoe 
menoendjoekkan bahwa diciatuur dari kaoem proletariaat itoe ditoekar nja 
kedalam dictatuur seorang proletarier sadja, jaitoe Stalin. Sedangkan Komintern 
jang telah terbentoek sebagai soeatoe instrument dalam tangannja Stalin tetap 
djoega sampai sekarang mendjadi Komintern. 


Soeatoe feit jang terpenting sekali pergerakan itoe menjatakan bahwa 
kedoedoekan Moskou itoe ada lebih berbahaja dan kedjam terhadap kawan2 nja 
sendiri dari pada moesoeh jang besar itoe, sedangkan boeat negeri negeri 
"bourgonis" selaloe terantjam oleh bahaja bahaja jang besar poela dari pada 


negeri negeri jang mempoenjai pemerintahan sendiri seperti Italie Djerman dan 
Japan. Tiap tiap peperangan sangat diharapkan serta diterima de ngan 
bersenang hati, tersebab soeatoe peperangan dengan memakaikan topeng 
propaga da boeat perdamaian dan demokrasi itoe moedah poela menghidoep 
kan api peperangan saudara. Sebagai tjo toh dapat kita kemoekakan disini, 
sebagainja pertjirderaan jang ada sekarang di benoea Timoer ini, adalah dipan 
dang oleh Moskou sebagai mematjol dan membalikkan tanah itoe dimana dapat 
ditanam bibit boeat menghidoepkan soeatoe Sovjet Tiongkok. Selandjoetnja di 
Spanjol sebarang ini, pemerintah Barcelona boleh berteriak serta menerima 
nasib sendiri terhadap agressie dari generaal Franco jang teroes meneroes itoe, 
Tetapi bagaima na pandangannja Moskou sendi ri terhadap pemboenoehan 
sauda itoe? Tidak lain sebagai kemenang an jang moelia sendiri terhat dap 
diplomatienja. Tersebab peperangan saudara itoe adalah salah satoe essence 
Ipokok boeat menghidoepkan revolutie jang ditjita tjitana sedangkan negeri2 
jang lain soepaja djoega akan meniroe perdjalanan jang seroepa itoe. Begitoelah 
arti jang sebenar nja dari pergerakan dan tjita2nja Moskou, sedangkan, gerakan 
Komintern itoe meneroeskan poela perdjalanannja sendiri. Indonesia INPASSING 
PEGAWAI GEMEENTE. Semarang Seperti telah pernah dikabar kan, gadji pegawai 
Gemeente haroes disamakan dengan pegawai Goepermen jang baroe diter 
toekan dengan B.B.L. 1938. Sela in goeroe jang baroe, sampai sekarang 
inpassingsbesluit beloem dapat disampaikan kepada jang bersangkoetan. 
Pemerintah baroe hiboek mengatoernja. Bila mana inpasingsbelsuit itoe akan 
keloer, beloem dapat di oemoem kan. ORDONNANTIE GOENA 
BESTUURSACADEMIE. Aneta mengabarkan bahwa V.A 


I.B. tjabang Betawi Djoemat malam jl. telah melangsoengkan rapat anggota 
bertempat diroemah nja toean R. Soedadi, adja hoofddjaksa Betawi. Jang 
dibitjarakan jalah ontwerp-ordonnantie goena Bestuursacademie. Rapat dipimpin 
oleh Mr. Oetarjo Soeraamidjaja. Rapat berkeberatan berhoeboeng dengan 
peratoeran oentoek memasoeki mendjadi candidaat dari academe tsb. Dalam 
peratoe ran itoe dikatakan bahwa candidaat akan dipilih dengan tjara dalam 
tiap-tiap provincie dan seteroesnja laloe diadakan pili han. Djoega djoemlahnja 
jang akan diterimanja rapat berpendirian masih koerang. Kepada Pengoeroes 
Besar akan diadjoekan soepaja djoemlah candidaat ini di perbanjakkan dan P.B. 
V.A.I.B. memadjoekan hal ini kepada jang berwadjib. 


Tjerita pendek 


ORANG JAPAN Di Balingka dan Biliton Dari pihak jang boleh dipertjajai maka BN 
dapat kabar bah wa orang nelajan Japan dalam gerombolan 40 dan 50 orang te 
lah melakoekan pengroesakan di kepoelauan Bangka dan Biliton, jang 
meroegikan kepada orang orang jang mempoenjai kebon kelapa antaranja 
banjak orang Tionghoa. Orang orang Japan itoe sama meroesakan pohon pohon 
jang masih moeda boeah kelapanja. Djika jang poenja memprotes maka ia 
diadjar. Oleh karena djoemlahnja kalau banjak maka orang orang Tionghoa 
dengan pembantoenja tidak dapat berboeat apa apa. Dalam beberapa 
kepoelauan poendoepaan malah soedah begitoe poela, apa bila perahoe politie 
datang mendekati pada pantainja pendoedoek sama lari bersemboenji dari 


sebab takoet kalau2 mereka itoe orang Japan. Lebih landjoet soerat kabar i toe 
toelis tentang permintaan soepajah diperhatikan adanja perkerasan pendjagaan 
potitie di bagian itoe. Keanehan ialam Pisang berdjantoeng em pat. Di Kampoeng 
Soengai Mati (Medan) telah toemboeh sebatang pohon pisang aneh. Jang djan 
toengnja berlainan dengan jang soedah soedah, hingga dari poetjoeknja keloear 
doea boeah djan oeng, sedang dari sebelah bawahnja keloear doea boeah lag 
djadi semoeanja ada empat boeah toelis P.A. Selama ini pernah djoega terdjadi 
pisang jang gandjil, tetapi beloem ada terdjadi sematjam ini dan disebabkan ada 
poela diantara pendoedoek kampoeng itoe jang mempertjajai, tachjoel 
menjatakan kedjadian ini memi beri soeatoe tanda. Boleh djadi djoega nanti 
diperboeat orang mendjadi mata pentjaharian seba 


tjinta jang sedjah Digoebah oleh HEMA L.S. Moeara Enim, begitoelah nama 
negeri jang ditoenggoei oleh kedoea moeda sedjoli itoe, ramai nja boekan main, 
lakoe dagangan nja tidak poela dapat bandingan karena masa moerahnja oeang 
Alimah sekalipoen hanja gadis kampoeng sadja, tap tidak kalah dengan gadis 
kota, sehinggaboeat membantoe Agoes dan mendjoeal barang2, soedah bisalah 
adanja. Boekan main naiknja perniagaan mereka, dan sedikit nama Agoes 
soedah wangi dengan merek tokonja ,, TOKO LARIS“ Allah berboeat 
sekehendaknja pada soeatoe hari, Agoes menerima soerat dari kampoeng, 
menerangkan ajahnja dalam sakit keras, dan kalau bisa Agoes poelang dahoeloe. 
Baroe mendapat itoe soerat Agoes mendjadikan soesah dihati, dan bermoefakat 
dengan Alimah bagai mana jang akan baiknja, maka Alimah memberi djawaban, 
memang sebaiki nja kita poelang dahoeloe baik lah kemenakan kita jaitoe si Ab 
bas kita mintak ke Lampoeng sementara waktoe, boeat menoeng goe selama 
kita diroemah. Poetoeslah soedah moefakat kedoea nja maka malamnja dibikin 
soerat kepada Abbas di Lampoeng jang isinja minta datang, tetapi sebeloem 
soerat itoe dimasoek kan dipost, maka datanglah besteller post membawa satoe 
te legram, jang isinja ringkas sekali jaitoe: Rangkajo Maradjo mening gal. 
Kedengaranlah dari moeloet Agoes Inna lillahi wa inna ilaihi radji'oen. Soedah 
itoe tampaknja terkoentji moeloetnja kembali karena tidak ada bergerak2 dan 
berkata, apa jang mendjadi fikiran nja Toehan sadja jang mengeta hoeinjal 
Beberapa menit kemoedian dari pada itoe, maka Agoes memanggil Alimah. 
Alimah segeradatang dengan hormatnja sebagi mana biasa. Soerat ini kan 
beloem djadi kita masoekkan kepada Abbas: maksoednja kan Ali mah soedah 
faham, jang bahasa abbas perloe datang disini, menoenggoe ini roemah, sebab 
kita akan pergi poelang menengok ajah sakit keras. Sekarang menoeroet 
telegram ini, seraja memegang telegram itoe, ajah soedah mendahoeloe dari 
kita. Apa goenanja kita poelang lagi, hanja sebagai pendo'akan oeang sadjalah 
kita kirim, dan Abbas tak oesah dikirimi lagi soerat, hanja soerat tanda ajah 
soedah meninggal sadja. Sebab kepoela ngan kita sedianja akan meoeroes 
beliau jang sedang sakit. Ada samboengan 


gai jang soedah2 memboeat keamboe koening dan membakar nemenjan dan 
oentoek melihat jaja membajar poela. Ada ada sadja. 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloe aran 
Europa, Amerika, en Tapan PASAR BATIPOEH 16 PADANG 


Harga keleh herdamai. 
Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambahkekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drank lama2 sehat 
gagah goembira Agenten Hadja Bengses B.N. Kamp. Baroe — Padang. 
Imperteur: D. M. Talih Alibi 107 


Klamboe penganten BELILAH RATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear Indonesia 125 
padang tel 338 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman: 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 63 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENGTAMIN Tel no 161 


M.G. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: , MUNAYOOSUF 


Kabar penting 


Kalau e.e. dan entjik2, toean2 dan njonja2 maoe berangkat dari Padang ke Solok 
djam 3 sore an dari Solok ke Padang djam 8 pagi. Tompanglah Auto Padang 
Solok Bandaro Boengsoe Insja Allah segala penoempang dalam keaman an dan 
barang2 didjaga dengan baik. Nanti dan toenggoelah di Standplaats di, Padang 
Apotheek buffet baroe Solok, 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Gasar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti dengan Hermat. die Eigenaar 


CENTIEEEN TAHOE MODERN NETJES KWALITEI MENOEROET ZAMAN 


Sedia tjoekoep ber matjam-matjam kain boeat toean menoeroet model jang 
paling belakang Harga damai PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. 


Maager M. KASIM 


Braveennrichtinga Cliche en stemper Fabrik Reparatie Atelir S. B. Damly Kali 
Ketjil 9 PADANG S, W. K. 


Pasar Malam Di Padang Belantoeng - Ketjil Juni 1938 1 Sampai 18 HET BESTUUR 


